| Bahasa Indonesia 


Petunjuk Singkat Pengoperasian monitor LCD Acer 


Petunjuk Keselamatan Penting Bildeinstellungen Justieren 
Baca petunjuk dibawah ini secara seksama. Simpanlah 
ANA h a 1234 5 
buku petunjuk ini sebagai referensi di masa datang. 
1. Untuk membersihkan layar Monitor LCD; 
-- Matikan Monitor LCD dan lepaskan kabel AC. 5 | km 
—s 


-- Percikkan larutan pembersih pada kain dan bersihkan 
layar dengan perlahan. 


Jika OSD aktif, tekan untuk keluar. Jika 
1 AUTO Konfigurasi Otomatis OSD tidak aktif, tekan dan monitor akan 
secara otomatis mengoptimalkan posisi 
layar, jam dan fase tampilan. 


2. Jangan letakkan Monitor LCD di dekat jendela. Air 
hujan, kelembaban atau cahaya matahari dapat 
merusak monitor. 


3 Jika OSD aktif, tekan untuk memilih atau 
3. Jangan tekan layar LCD. Tekanan yang berlebihan dapat 2 5 Minus mengatur pilihan OSD. 


menyebabkan kerusakan permanen pada layar. 


Jika OSD aktif, tekan untuk memilih atau 


4. Jangan lepaskan penutup atau mencoba memperbaiki 3 c Plus mengatur pilihan OSD. 
sendiri unit ini. 

Perbaikan kecil sebaiknya dilakukan oleh teknisi yang Tekan untuk melihat OSD 
telah ditunjuk. 4 MENU OSD manual Tekan lagi untuk keluar 
5. Operasikan Monitor LCD di ruangan bersuhu 5°C~ 40°C Power on/off 

(atau 41°F ~ 104°F). 5 0) daya Hijau: daya menyala 
Mengoperasikan Monitor LCD di luar jangkauan suhu Oranye: sleep mode 


tersebut dapat merusaknya secara permanen. 


6. Jika terjadi hal-hal berikut, segera lepaskan kabel 
monitor dan hubungi teknisi yang telah ditunjuk. 


* Monitor ke kabel sinyal PC terbakar atau rusak. Isi kemasan 
* Cairan tumpah ke permukaan Monitor LCD atau monitor 


telah terkena air hujan. 


* Monitor LCD atau casing rusak. Monitor LCD 
omr. 
Pasang Monitor dengan Alas Monitor A 
Kabel Daya y La 
Keluarkan alas monitor dari kotak monitor letakkan 
di atas tempat kerja. 


Keluarkan monitor dan pasang pada alasnya. 
Pastikan terdengar bunyi klik. 
Petunjuk Pengguna -) 
Petunjuk Singkat z P 
Matikan komputer dan lepaskan kabel komputer. Pengoperasian 
Hubungkan kabel konektor biru VGA ke konektor 


sinyal monitor dan soket biru video yang terletak 
dibagian belakang komputer. Kencangkan sekrup 


konektor. —. 
Opsional: Sambungkan konektor kabel DVI ke Kabel VGA | 
konektor sinyal monitor dan konektor video pada 


bagian belakang komputer Anda. Kencangkan . h 


sekrup-sekrup konektor. 


Masukkan kabel daya monitor ke port 
Kabel DVI dayadibelakang monitor. 


Kabel Day (Opsional) 


Hubungkan kabel daya komputer dan monitor ke 
stopkontak terdekat. Kabel DVI (Opsional) 


Hidupkan komputer dan monitor. 


